

JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 


SILabus Pengantar Manajemen 


No. Dokumen 


Revisi : 00 Tgl.3Sep2013 


Hal 1 dari 2 


Semester 1 


16 JPL 



Silabus 



Nama Mata Kuliah 

Kode Mata Kuliah 

SKS 

Dosen 

Jurusan 

Prasyarat 

Waktu Perkuliahan 

Standar Kompetensi 



Pengantar Manajemen 
: 3 

Dr Nahiyah J.Faraz. MPd 
Manajemen 



:Mahasiswa mampu menjelaskan dengan sistematik fungsi-fungsi 
manajemen dan menerapkannya pada situasi manajemen praktik. 



Deskripsi Mata Kuliah :Mata kuliah pengantar manajemen bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan teoritis dan praktis kepada mahasiswa agar dapat 
memahami dan mampu menerapkannya dalam kegiatan usaha. 



Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan 



Perte 

muan 


Kompetensi Dasar 


Pokok Bahasan/Sub Pokok 
Bahasan 


1 . 


Mahasiswa mampu memahami 
lingkup perkulihan 


Garis besar materi kuliah 


2. 


Mahasiswa mampu 
menjelaskan evolusi teori 
manajemen 


Evolusi teori manajemen 


3. 


Mahasiswa mampu 
menjelaskan kegiatan 
perencanaan organisasi 


Kegiatan perencanaan organisasi 


4. 


Mahasiswa mampu 
menjelaskan fungsi 
pengorganisasian 


Fungsi pengorganisasian 


5. 


Mahasiswa mampu 
menjelaskan wewenang dan 
pendelegasian wewenang 


Wewenang dan pendelegasian 
wewenang 


6. 


Mahasiswa mampu 
menjelaskan actuating dan 
motivasi 


Actuating dan motivasi 


7. 


Mahasiswa mampu 

menjelaskan kepemimpinan 


Kepemimpinan (Leadership) 


8. 


Ujian tengah semester 




9. 


Mahasiswa mampu 
menjelaskan komunikasi 


Komunikasi 



1 





10. 


Mahasiswa mampu 
menjelaskan tanggung jawab 
sosial dan etika 


Tanggung jawab sosial dan etika 


11. 


Mahasiswa mampu 
menjelaskan globalisasi dan 
manajemen 


Globalisasi dan manajemen 


12. 


Mahasiswa mampu 

menjelaskan kewirausahaan 


Kewirausahaan 


13. 


Mahasiswa mampu 

menjelaskan budaya organisasi 


Budaya organisasi 


14. 


Mahasiswa mampu 

menjelaskan pengambilan 

keputusan 


Pengambilan keputusan 


15. 


Mahasiswa mampu 

menjelaskan fungsi 

pengawasan 


Fungsi pengawasan 


16. 


Penutup dan refleksi 





Evaluasi Hasil Belajar : 




1 . Partisipasi kuliah 


15% 


2.Tugas-tugas 


25% 


3. Ujian tengah semester 


25% 


4. Ujian akhir semester 


35% 



Daftar Literatur/Referensi: 

Drucker. P, (1999), Management, Drucker 

Terry, GR, (1966), Principles of Management, edisi IV, Chicago: R.D. Irwin IN. 

Koontz.H, O’Donnell (1984) Management, McGraw-Hill Book Company. 

Literatur Tambahan 

Drucker. P, (2006), Management Challenges for the 21 st century, Peter Bound. 

Robbins, S.P, Coulter, M, (2010), Manajemen, Edisi Bahasa Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta. 

Stoner, J. A.F, Freeman E. E, Gilbert Jr. D, (2003), Manajemen, Edisi Bahasa Indonesia, 

Jakarta, PT. Indeks Gramedia Group 



Dosen dapat dihubungi di: 
Hp 081 1 254 162 



2 





Mengetahui, 
Ketua Jurusan 



Yogyakarta, 3September 2013 
Dosen Pengampu 
Mata Kuliah 



(Naning Margasari.MSi) 
NIP: 



( Dr Nahiyah J.Faraz MPd) 
NIP: 195201081978032001 



3 




